JIWAKU MELEKAT 
KEPADA DEBU, 
HIDUPKANLAH 
AKU SESUAI 
DENGAN 
FIRMAN-MU.” 
(MAZMUR 119:25). 


(16 


agian berikutnya dari Mazmur 119 
adalah ayat 25-48 yang disebut 
DALETH. 


Jonathan Swift mengatakan, “Orang bijak 
memiliki uang di kepala mereka, tapi 
tidak di hati mereka.” Pemazmur memulai 
perenungannya dengan berkata, “Jiwaku 
melekat kepada debu, hidupkanlah aku 
sesuai dengan firman-Mu.” (ayat 25). 


DEBU 

“Debu” yang dimaksud adalah bumi/dunia. 
Dalam ayat ini “Debu” digambarkan sebagai 
keduniawian atau keinginan akan hal-hal 
dunia. 


Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, 


pemazmur sadar bahwa tantangan 
terbesarnya adalah hal-hal yang 
bersifat keduniawian. Orang yang 
melekat kepada “keduniawian” 
adalah orang yang menjadikan uang/ 
harta sebagai tujuan. Uang atau harta 
tidak berada di kepala saja tapi juga di 
hati. 


Ketika uang/harta menjadi tujuan maka 
orang tersebut akan diperbudak olehnya. 
Demi memperoleh uang/harta, segala hal 
akan dilakukannya. Dia bisa tidak lagi peduli 
kepada hukum dan peraturan, teman/ 
sahabat, keluarga, bahkan kepada Tuhan. 


Pemazmur sadar bahwa cinta akan uang 
adalah akar dari segala kejahatan, yang 
akan membawa orang pada berbagai-bagai 
kesusahan (ayat 28) dan juga segala macam 
kejahatan (ayat 29). 

Jalan untuk dapat menang atas segala 
keinginan duniawi adalah kembali kepada 
Tuhan dan memperbesar keinginan akan hal- 
hal yang rohani. Semuanya diawali dengan 
kesadaran, bahwa keduniawian hanya akan 
memberi manusia kepuasan yang semu dan 
menuntunnya kepada segala penderitaan 
yang berujung kepada kebinasaan. 


PENGAJARAN 


Bagian Daleth mengajarkan kepada kita 
kebenaran, bahwa untuk dapat menang atas 
keduniawian, maka : 


YANG PERTAMA, mengakui bahwa dirinya 
dikuasai keduniawian, tapi sekarang dia sudah 
membangkitkan keinginan rohani lebih besar 
dari keinginan duniawinya (Mazmur 119: 25 

— 27). 


YANG KEDUA, pemazmur menyatakan 
pertobatan atas keduniawiannya (Mazmur 
119:28-34). 


YANG KETIGA, pemazmur menaruh 

seluruh pengharapan hidupnya dan segala 
keinginannya kepada Tuhan dan Firman-Nya. 
Inilah yang disebut sebagai pertobatan yang 
radikal, yaitu pertobatan yang membawa 
perubahan nyata pada kehidupan (Mazmur 
119:35 — 40). 


YANG KEEMPAT, pemazmur membuat 
komitmen untuk hidup dalam pertobatannya, 
yaitu sebuah janji di hadapan Tuhan untuk 
membangun hidup pertobatan dengan 
berkata, “Aku hendak berpegang pada 
Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya 
dan selamanya. Aku hendak hidup dalam 
kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. 
Aku hendak berbicara tentang peringatan- 
peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan 
aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak 
bergemar dalam perintah-perintah-Mu 

yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku 
kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, 
dan aku hendak merenungkan ketetapan- 
ketetapan-Mu.” (Mazmur 119:44 — 48). 


Setiap orang yang ingin menang atas segala 
keinginan duniawi yang membawa kepada 
berbagai kesusahan serta berujung pada 
kebinasaan, hendaknya melakukan langkah- 
langkah di atas, niscaya saudara akan dibawa 
pada kemenangan demi kemenangan. Tuhan 
Yesus memberkati! 8 

(Pdt. Samuel Handoko) 


bp pp j7 


Sebelumnya orang- 


orang Yahudi yang 
bersungut-sungut 
karena mendengar 
perkataan Yesus. 
Kemudian dalam 
Yohanes 6:60-66, 
malah murid- 
murid Yesus yang 
mengundurkan 
diri karena tidak 
sanggup menerima 
pengajaran-Nya. 


Ta anyak orang yang seperti itu. Mengikut Yesus hanya 


|». 4 


pit, sementara waktu, yakni sepanjang pengajaran Yesus dan 


Ea konsekuensi menyangkut Yesus tidak bertabrakan dengan 
faham, kebiasaan, atau keinginan-keinginan manusiawi mereka. 
Namun ketika harus menerima seluruh pengajaran Yesus dan juga 
kehendak-Nya, saat itulah iman semu menjadi runtuh. Banyak orang 
dipanggil tapi sedikit yang dipilih untuk setia sampai akhir. Bahkan 
seorang seperti Yudas Iskariot yang telah mendengar dan melihat 
semua yang Yesus lakukan, tidak memiliki iman yang sungguh- 
sungguh kepada Yesus. 


Panggilan dalam pelayanan tidak berbicara dalam konteks “fulltimer” 
saja, tetapi untuk semua anak Tuhan. Siapapun kita, adalah hamba- 
hamba Tuhan sepenuh waktu, di dalam dan di luar gereja, kapan pun 
dan di mana pun juga. 


Ada dua jenis orang yang undur dari panggilan pelayanan: 
P ma, mengundurkan diri dalam arti tidak murtad, hanya 


sementara waktu dan masih bisa dimenangkan lagi. 


Kedua, tidak lagi mengikut Dia atau murtad. Tipe kedua adalah orang 


a 
, 


yang tidak benar-benar beriman kepada Yesus. 


Penyebab seseorang undur dari pelayanan bermacam-macam: 


Peri a, 


yang tidak murni, hanya karena terbeban atau kerinduan saja. 


tidak teguh dalam panggilan karena dasar atau motivasi 


a, kecewa terhadap pemimpin yang dikagumi. Pemimpin pun 
adalah manusia yang bisa berbuat salah. 


(ebay wef ewejas) 
01010009 T£0) : 3uoyg 


"SN LIVLNOO 


0Z1202E£1580 : 
noxd/oome—) 0 SIS an 


(ueelsayad siuaf “AggoH) 
eessnsnssaneisenni nensnnessasasntasansesennesenasonenesensarsensannanann ure-ureT 
ejsemsejim / eyesn3uad N 
yewnJ 12920 H 
(e3senjay /W 'o1g fepnwag /uelejag /xpUy) eisn tensas 
“ (X epue yag) 
2 . fueysesepJag Ueyu!3ulip 3ueA dno19 pauuo) 


: PDT. THOMAS BUDIANTO 


Iive streaming at www.mstv.tv 


@prom revolution 


5 NOVEMBER "16 
GMS Pro M 


SATURDAY 


SPEAKER 


#00 mena aneeena RnR Re RR ARA RERE RR RR . dH /uodjay 


sorcccococecococeconoone ooooonoosena serasa con enan nanas enaa . dey3uaj JEWEIY 
yeyjuaw wnjag / yeyluaA| :Snyegs 


SW 199UUO) 


UOJPYS 18 ME wah 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Menjaga Hati” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mengerti Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Pk.10.00 WIB 
GMS Main Hall 


De Cafe 

Pk.18.30 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Samuel Handoko 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


—4 Redaksi Voice 


—. 
s x Jl. Cempaka 24, Sby, 
Rob, ri 1 6000 
JI. Sriwijaya 132, Mataram, Teu | badan Raga 
Lombok atau 


fax: 031-5322452 
email ke agung.p@gms.or.id 


Minggu, setiap pk. 08.00 WITA 


CP: Pdp. Hendrik Orissanto, NI S3 
(Gembala GMS Lombok) — 


08113070071 / 0818599240 


LI, "redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


O6.rn 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Favor” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Judy K 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bahagia” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Judy K 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 
Pdt. Lanny Laras T 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Perpuluhan 


06 Nov "16 c 


li £ set ia Aa 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Revival Services 
Pk.16.00 WIB 

GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
“With All Your Heart” 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Thomas Budianto 
“Disertai Healing Ministry 
di akhir ibadah 


Doa 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Revival Services 
Pk.13.00 WIB 

GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perpuluhan 
di Setiap Ibadah 


Setiap Jumat 
Pk. 04.30-06.0 00 WIB 


Di Ruang £ Chapel 


Terbuka untuk jen 


Pelayan Tuhan dipanggil 


untuk setia, melakukan 
tugas pelayanannya dengan 
penuh komitmen dan 
tanggung jawab. 


Jika kita mengandalkan manusia pastilah kecewa. 
Ketiga, pergumulan berat karena tuntutan situasi 
dan kondisi serta keluarga. Beberapa orang undur 
dari panggilan karena masalah jodoh atau uang. 
Apapun pergumulannya, Anda harus menang 
bersama Tuhan! Setelah itu panggilan Anda 

akan semakin dewasa, terus bertumbuh, dan 
mendapatkan promosi Allah (2 Timotius 1:9,12: 
Ibrani 10:35-39). 


Suatu kali seseorang bertanya kepada Ibu Teresa, 
“Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata, India. 
Tetapi, tahukah Ibu, bahwa masih ada jauh lebih 
banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah 
Ibu tidak merasa gagal?” Ibu Teresa menjawab, 
“Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi 
aku dipanggil untuk setia ....” 


Setiap pelayan Tuhan di mana pun dan dalam 
peran apa pun, tidak dipanggil untuk berhasil. 
Sebab jika panggilannya adalah keberhasilan, ia 
akan sangat riskan jatuh pada kesombongan atau 
penghalalan segala cara. Pelayan Tuhan dipanggil 
untuk setia, melakukan tugas pelayanannya 
dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. 
Memberikan yang terbaik, dan bukan semaunya. 
Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. 
Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus bisa dibilang 
tidak berhasil semasa hidup-Nya. Tiga tahun 


berkarya ujung-ujungnya harus menjalani 
hukuman di atas kayu salib, belum menghasilkan 
karya sastra bagi gereja, belum menghasilkan 
karya musik dan karya seni lainnya bagi gereja, 
belum mengkompilasi kitab-kitab kudus menjadi 
Alkitab yang kita miliki sekarang ini. 


Bahkan, satu murid-Nya mengkhianati-Nya. Satu 
murid lagi menyangkali-Nya. Dan, para murid- 
Nya yang lain kocar-kacir meninggalkan-Nya 

dan bersembunyi. Tiga tahun berkarya, ujung- 
ujungnya hanya begitu. Namun, Dia toh tetap setia 
menjalankan tugas pelayanan-Nya: melaksanakan 
kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaan- 
Nya (Yohanes 4:34). Dia tidak undur sedikit pun. 
Itu sebabnya, Allah sangat meninggikan Dia (Filipi 
2:9). Kesetiaan-Nya membuahkan keselamatan 
manusia. 


Dalam melayani, bisa saja kita melihat bahwa 

apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada 
hasilnya. Bila kita menghadapi situasi demikian, 
jangan undur. Tetaplah setia. Kesetiaan kita dalam 
melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 


Kiranya kita menjadi seperti para murid sejati, yang 
meskipun situasinya sulit, namun tetap bersama 
Yesus dan mempersilakan Yesus membentuk dan 
mengubah mereka! IM (Pdt. Antoni Moelyono, 
Departemen Edukasi GMS Surabaya) 


etelah anak pertama kami 

berumur tiga tahun, kami 

berpikir untuk mempunyai 
sanak kedua dan mencoba 
merencanakan. Tapi ternyata 
perjalanannya panjang dan 
tidak mudah. 


Di tahun 2014 awal saya hamil dan mengalami 
keguguran, kemudian selama satu tahun 
mencoba lagi, tapi tanpa hasil. 

Sempat ke dokter dan didiagnosa kemungkinan 
ada PCOS, tapi hasil tes mengatakan semua 
normal. Kemudian di Februari 2015 kami ikut 
didoakan via telepon oleh Pdt. Jusuf Soetanto 
pada saat beliau mendoakan semua pasangan 
yang merindukan anak. 


Tak disangka dua bulan kemudia saya hamil, 
tapi lalu di minggu ke tujuh belas ditemukan 
kelainan pada janin, yang dinyatakan dokter 
tidak bisa bertahan hidup lama. 

Di minggu ke dua puluh empat detak jantungnya 
berhenti dan kami sedih sekali lagi. Sempat 
mempertanyakan kenapa kok harus seperti ini, 
tapi saya memilih untuk tetap bersikap positif 
dan berjalan dengan iman. 


Dua bulan kemudian saya hamil lagi, tapi 

keguguran lagi di minggu ke delapan. Setelah 

beberapa kejadian berulang ini, jujur saya sedih, 

dan sudah di tahap pasrah. Selalu ada pilihan 
“untuk terug,sedih atau just move on. 


“Tak: 


Kecewa 


Saya memilih untuk stay positive tapi juga tidak s 
lagi berharap banyak. Sampai bulan Febuari 
2016 Pdt. Jusuf mendoakan jemaat yang 
merindukan untuk punya anak dari Surabaya, 
disiarkan langsung via streaming di GMS 
Jakarta. : 
Saya dan suami maju dengan perasaan campur 
aduk. Saya cuma bilang kalau saya pasrah, 
apapun juga yang terjadi saya tidak akan , 
tinggalkan Tuhan, dan mau tetap percaya untuk 
yang terbaik. 


Tanpa sadar ada penghiburan dari Tuhan, di j 
dalam hati rasanya damai dan saya menitikkan 
air mata. Dua bulan kemudian saya positif 
hamil, dan sekarang sudah dua puluh enam 
minggu. Bayi kami diperkirakan akan lahir bulan .. 
November 2016. Saya bersyukur dan bahagia 
sekali, apa pun juga yang terjadi kalau kita 
tetap berjalan dengan benar dan berpegang 
teguh pada yang benar maka Tuhan tidak 
mengecewakan. IP (Kesaksian Ika Nawawi, GMS 
Jakarta) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


Ml erda mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak | Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 

Keb. Pelajar 

Sabtu Pk. 16.00 WIB 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 

Fax: 0293-3191391 

GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


|. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 

eb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 

eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 


enara Mas Building 3rd floor 
. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 


CP: Monalisa (085713022022) 

GMS Solo 

badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | 
eb. AOG 
eb. Umum # Anak II 


Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Rul 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. Youth 

eb. Umum 

Planet Swalayan It.2. 
eb. EagleKidz 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 


Cp: Brilli (081308822698) 
GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 

badah Youth 

Convention Hall Pacific Hotel A 


Sekretariat: 


ecamatan Sirimau, Ambon 97 
Telp: 0911-314570 
CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 

Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

0852 4300 8824, Tel/Fax.093 


eb. Umum 

eb. Anak 

eb. Pemuda Pelajar 

I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 


0 Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 
mbon Lantai 2, 


alan Cendrawasih no. 8 Ambon 


alan Rijali no. 26 Belakang Soya 


123 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
Pk. 13.00 WIT 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I 4 Anak 
eb. AOG 
eb. Umum II 


95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I 
badah Umum II 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak 
ebaktian Youth (Sabtu) 


in) Telp: 0438 — 30903 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 18.00 WITA 


te) 


Pk. 09.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.30 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yeben- 


GMS Tondano (HOR) 


Cp 


ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 

GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 


. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 
I. Daeng Tompo No.8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Cenrana No. 26 
(Belakang Pasar Sawah) 
Telp. 0411 - 3638764 
GMS My Home Medan 
Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


O 


CP. 


Pp 


MS 


G 
Ki 
Hote 
Jl 
Cc 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anak 

Hotel 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
CP: 
badah Youth 


Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Paul (081332212471) 
Pk. 14.00 WIB 
mp. Ruko Graha Maju Motor 


. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


p (0711) 361425 / 366572 
heo (081995118283) 


4 


Lampung 
b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Marcopolo, Ruang Restaurant 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 


: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


MS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


oria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


